AN NUR 
(Cahaya) 
Surah ke-24 
64 Ayat. Madaniyyah 


Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 


1. (Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan 
dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum 
yang ada di dalam) surat ini, dan Kami turunkan di 


dalam surat ini ayat-ayat yang jelas, agar kamu 
selalu mengingat ayat-ayat yang jelas itu. 
2. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang 


berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari 
keduanya seratus kali dera, dan janganlah karena 
belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu 
untuk (menjalankan hukum) agama Alloh, jika 
kamu beriman kepada Alloh, dan hari akhirat, dan 
hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang 
beriman. 

3. Laki-laki yang berzina tidak mengawini 
melainkan perempuan yang berzina, atau 
perempuan yang musyrik; dan perempuan yang 
berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki 
yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang 
demikian itu diharamkan atas orang-orang yang 
mukmin. 

4. Dan orang-orang yang menuduh wanita- 
wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka 
tidak mendatangkan empat orang saksi, maka 
deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh 
kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian 
mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah 
orang-orang yang fasik. 

5. kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu 
dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya 
Alloh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

6. Dan orang-orang yang menuduh isterinya 
(berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai 
saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka 
persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah 
dengan nama Alloh, sesungguhnya dia adalah 
termasuk orang-orang yang benar. 


PE 


Suratun Nur 
LA > 
A 


Bismil lahir rahmanir rahim 


5 2 Z 
L SDO A A y P v| = E A y DILI EA Â a5 
Ld e o .. pa .. 2% P e z Lad 
gos K g y e U D EI Sja 
(kalian) ingat/ supaya yang nyata/ ayat- di da- dan Kami dan Kami Kami tu- suatu 
memperhatikan kalian jelas ayat lamnya turunkan wajibkan runkan surah yang 


Sūratun anzalnāhā wafaradhnāhā wa-anzalnā fiha āyātim bayyinātil la`allakum tadzakkarūn 


Yaya r FA >22 27 PA D 2 
Sisk h E Baé g 
mengam- tiap- dan laki-2 
bil kalian tiap pezina 
(1) Azzāniyatu wazzani fajlidū kulla wāħidim minhumā mi-ata jaldah wala ta“khudzkum 


Leo be TPL Pd Pa 
P "g . Cd 
Y; An Sa La 
dari 
mereka 


maka 
deralah 


satu/ 
seorang 


danja- deraan 


nganlah 


sera- 
tus 


AL É P DAN 
aNd Q) 
aNd G 
perempuan 
pezina 1 


P y I 
Kah SM a iy S i W a G 
7 z Ir Ir Zo 
dan hendaklah akhirat dan kepada (kalian) kalian jika Alloh agama da- belas pada ke- 
menyaksikan hari Alloh beriman adalah lam kasihan duanya 


bihimā ra“fatun fi dinil lāhi in kuntum tu“minūna billāhi walyaumil Akhir walyasyhad 


Gg I I A| A gn D A l> SK Da 
. MAN IA 2 . - e 
K ial Si A Y DP) C) a A AN 
atau wanita mela- akan me- tidak laki-laki orang-orang dari segolongan 
pezina inkan ngawini pezina 2 yang beriman 


‘adzābahumā thā-ifatum minal mu“minin (2) Azzānīlā yankihu illa zāniyatan au 


P PAR wA r T A y I a N ad z T 
$ 7 . | o 

de HA ~ s i i oh Í S aalis 

atas demiki- dan diha- laki-laki atau laki-2 mela- akan me- tidak dan wanita 
an itu ramkan musyrik pezina inkan ngawininya pezina 


musyrikataw wazzāniyatu lā yankihuha illa zānin au musyrik wahurrima dzālika `alal 


P? 


A TTM A aa O 
e - - . . > d 
Da nk S A omz oib G 
saksi empat mereka tidak kemu- wanita-2 (mereka) dan orang- 
(orang) membawa dian yang baik menuduh orang yang 3 


mu“minin (3) Walladzina yarmūnal muĥħshanāti tsumma lam ya“tū bi-arba`ati syuhada-a 


FOA 


siksaan/hukum- 
an keduanya 


àe KA >A 
P anai 
Pai 


perempuan 
musyrik 


Co. 2 

BA 

orang-orang 
mukmin 


Tg Pg >54 Padan L A Pa P Z A > 7 
E Au | o ð Aa ló 
dan me- selama- kesak- bagi kalian dan deraan delapan maka dera- 
aka reka itu lamanya sian mereka terima jangan puluh lah mereka 
fajlidūhum tsamanina jaldataw wala taqbalū lahum syahādatan abadā wa-ulā-ika humul 
re s d AT PAR Dr P? P -5 5 ARN NISA yz 
la AR : gle a (+) e al 
Maha Pe- Alloh maka dan mereka demi- sesu- dari (mereka) orang-2 ke- orang-orang 
ngampun sungguh memperbaiki kian/itu dah bertobat yang cuali 4 yang fasik 
fāsiqūn (4) Illalladzina tabu mim ba`di dzālika wa-ashlaħū fa-innal lāha ghafūrur 
sp ASI D DAI Kí 233; bs PN Ii 
E D e oar Dan OF a 
pe Ta I Pe Ap ND ri A 
diri ke- saksi- bagi ad istri-istri (mereka) dan orang- Maha 
mereka cuali saksi mereka Ia mereka menuduh orang yang 5 Penyayang 
rahim (5) Walladzina yarmūna azwājahum walam yakul lahum syuhada-u illa anfusuhum 
DaN " AA sZ NI Di DL RA DA 
O ii Ga DI Ae 
od G a Gi a A a 
orang-orang ter- sungguh dengan saksi/ empat seorang maka ke- 
6 yang benar masuk dia Alloh sumpah dari mereka saksian 


fasyahādatu aħadihim arba`u syahadatim billāhi innahū laminash shadiqin (6) 


AY A SI p 14 3 A ` Arl gr As PPR 
* s e 2 o o PS . 
dan mere- orang-orang ter- dia jika atas- Alloh kutuk- bah- dan yang 
ka menolak 7 yang berdusta masuk adalah nya an wa kelima 
Walkhāmisatu anna la`natal lāhi `alaihi in kana minal kādzibin (7) Wayadra-u 
Y aird r A Y DAR lar 
P s | . - Pan Y Ler 
ONA 2 r AN > Ag B) Ia zA E S 
orang-orang sungguh sung- dengan saksi/ empat ia ber- bah- azab/ darinya 
yang dusta termasuk guhdia Alloh sumpah saksi wa hukuman 


'anhal `adzāba an tasyhada arba`a syahādātim billahi innahū laminal kādzibin 


O ga g E aG ac g a 
N-A Op ©) O! f caase © AA 19 SMY 
orang-orang ter- dia jika atas- Alloh kemur- bahwa- dan yang 
9 yang benar masuk nya kaan sanya kelima 8 
(8) Walkhāmisata anna ghadhabal lāhi `alaihā in kana minash shadiqin (9) 
gle gerrr ASAA ) Pa 


a j Y 


O ke Da i E 


Maha- Maha Pene- Alloh dan dan rah- atas Alloh karunia dan ka- 
10 bijaksana rima tobat bahwa mat-Nya kalian lau tidak 
Walaula fadhlul lāhi `alaikum waraħmatuhū wa-annal lāha tawwābun hakim (10) 
A K Pi r 7 ËA G >$ — e 5 I 
o ADAT Da >v A D8 r 2. M 
P P P Ca 


ia/ tetapi bagi buruk 
itu kalian 


kamu me- ja- dari 
ngiranya ngan kalian 


dengan be- 
rita bohong 
Innal ladzina ja-u bil-ifki `ushbatum minkum lā taħsabūhu syarral lakum bal huwa 


(mereka) orang-2 sung- 
datang yang guh 


wa AA Z ba 
J r P Ie 
I 
berpaling/ dan dosa dari ia ker- apa dari sese- tiap- bagi lebih 


mengambil yang jakan yang mereka orang tiap kalian baik 
khairul lakum likullim ri-im minhum mak tasaba minal itsm walladzi tawallā 
S 
d 
>e s 


RA | Ar sie {i ÓN n S CA Aj >52 
JEA 0 9 r 2) p ri WP ©? MAP 
orang-2 mukmin menyang- kalian men- tat- menga- yang azab bagi- dari/dian- terbe- 


laki-laki ka dengarnya kala patidak 11 besar nya taramereka sarnya 
kibrahŭ minhum lahū `adzābun `azhīm (11) Laulā idz sami`tumūhu zhannal mu“minūna 


golongan 


ET „z CVa L ERT 5 2y 
Sa S a LK G E a 


Du 


É k Ana Is > z A) MAR 
e e o n e g 
Íi GD Sa é o gG K giL Eiig 
er ā Zf 
menga- yang berita ini dan mere- baik terhadap dan orang-2 
pa tidak 12 nyata bohong ka berkata diri mereka mukmin wanita 
walmu“minātu bi-anfusihim khairaw waqālū hādzā ifkum mubin (12) Laulā 
óG to o a Erra L a 
< A 2 PS e I R -a Cd 2A Pa 
.. > 
maka me- saksi-saksi mereka men- ti- maka saksi- empat atas- mereka men- 
reka itu datangkan dak jika saksi itu nya datangkan 


jā-ū “alaihi bi-arba`ati syuhada" fa-idz lam ya “ta bisy-syuhada-i fa-ulā-ika 


Can KE i A NS O al IA 
9 AN Js QS a ü ie 
dan rah- atas Alloh karunia dan ka- orang-orang me- Alloh di sisi 
mat-Nya kalian lau tidak 13 yang berdusta reka 


'indal lāhi humul kādzibūn (13) Walaula fadhlul lāhi `alaikum waraħmatuhū 


CO fayl S a KEA Z Yi; E 
D gbe oie ab AL L 
yang azab padanya/ kalian apa dida- niscaya me- dan di dunia di 


14 besar tentang itu bicarakan yang lam nimpa kalian akhirat 
fid dunya wal-ākhirati lamassakum fi mā afadhtum fihi `adzābun `azhim (14) 


A? CA, a E pe 
LI K Sié D D Kil K 


ilmu dengan- bagi tidak apa 
nya kalian yang 


2A 277 a 


a G G 


G 


kalian me- tat- 
nerimanya kala 


dengan lidah/ 
lisan kalian 


dan kalian 
katakan 
Idz talaqqaunahūŭ bi-alsinatikum wataqūlūna bi-afwahikum mā laisa lakum bihi `ilmuw 


dengan mulut- 
mulut kalian 


7. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Alloh 
atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang 
berdusta. 

8. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh 
sumpahnya empat kali atas nama Alloh 
sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk 
orang-orang yang dusta. 

9. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Alloh 
atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang 
yang benar. 

10. Dan andaikata tidak ada karunia Alloh dan 
rahmat-Nya atas dirimu dan (andaikata) Alloh 
bukan Penerima Tobat lagi Maha Bijaksana, 
(niscaya kamu akan mengalami kesulitan- 
kesulitan). 

11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa 
berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. 
Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu 
buruk bagi kamu bahkan berita bohong itu adalah 
baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka 
mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. 
Dan siapa di antara mereka yang mengambil 
bagian yang terbesar dalam penyiaran berita 
bohong itu, baginya azab yang besar. 

12. Mengapa di waktu kamu mendengar berita 
bohong itu, orang-orang laki-laki mukminin (atau 
beriman) dan orang-orang perempuan mukminat 
(atau beriman) tidak bersangka baik terhadap diri 
mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini 
adalah suatu berita bohong yang nyata". 

13. Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak 
mendatangkan empat orang saksi atas berita 
bohong itu? Oleh karena mereka tidak 
mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah 
pada sisi Alloh orang-orang yang dusta. 

14. Sekiranya tidak ada karunia Alloh dan rahmat- 
Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, 
niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena 
pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. 

15. (Ingatlah) di waktu kamu menerima berita 
bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan 
dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui 
sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang 
ringan saja. Padahal berita bohong itu pada sisi 
Alloh adalah (perkara) besar. 


16. Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu 
mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah 
pantas bagi kita membicarakan hal ini, Maha Suci 
Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang 
besar". 

17. Alloh menasihati kamu agar kamu (jangan) 
kembali berbuat yang seperti itu selama-lamanya, 
jika kamu adalah orang-orang yang beriman. 

18. dan Alloh menerangkan ayat-ayat-Nya kepada 
kamu. Dan Alloh Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. 

19. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar 
(berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di 
kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka 
azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Alloh 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 

20. Dan kalau tidak karena karunia Alloh dan 
rahmat-Nya kepada kamu semua, dan Alloh Maha 
Penyantun dan Maha Penyayang, (niscaya kamu 
akan ditimpa azab yang besar). 

21. Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang 
siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, 
maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh 
mengerjakan perbuatan yang keji dan yang 
mungkar. Kalau tidak karena karunia Alloh dan 
rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak 
seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan- 
perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, 
tetapi Alloh membersihkan siapa yang 
dikehendaki-Nya. Dan Alloh Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui. 

22. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai 
kelebihan dan kelapangan di antara kamu 
bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi 
(bantuan) kepada kaum kerabatnya, orang-orang 
yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada 
jalan Alloh, dan hendaklah mereka memaafkan 
dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin 
bahwa Alloh mengampunimu? Dan Alloh Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang, 


wL y TE OR A a A D 
kalian men- tat- dan meng- besar Alloh di sisi dan ringan dan kalian 
dengarnya kala apa tidak 15 ia/itu mengiranya 

wataħsabūnahū hayyinaw wahuwa `indal lāhi `azhim (15) Walaulā idz sami`tumūhu 

àe A PA 2 A 
saj BO A) Koea Yi AZ? á a> DKT 
-. I . DA Cad 
yang dusta ini Mahasuci dengan kami untuk bagi ada/ tidak kalian 
besar Engkau ini membicarakan kami patut katakan 
qultum mā yakūnu lana an natakallama bihādzā subħānaka hādzā buhtānun `azhim 

O Ga KIR a Kasa OA 

ONA gA oL Al aA w D a 
orang-orang kalian jika selama- sepertiitu kalian (jangan) agar Alloh menasihati 
17 yang beriman adalah lamanya kembali kalian 16 

(16) Ya'izhukumul lāhu an ta`ūdūŭ limitslihi abadan in kuntum muminin (17) 

. Cd > > e 
orang-2 sesung- Maha- Maha Me- dan ayat- kepada Alloh dan men- 
yang guhnya 18 bijaksana ngetahui Alloh ayat kalian jelaskan 

Wayubayyinul lāhu lakumul ayat wallahu `alimun hakim (18) Innal ladzina 

DA 1 5 T TA FA A . A —- Gi Pai m q a A A 

2 * 2 & . De 
A Pe e | LIN 3 Aae eea o oE 
yang azab bagi (mereka) orang-2 di kekejian ter- untuk (mereka) 
pedih mereka beriman yang kalangan siar menyukai 


yuħibbūna an tasyi'al fāħisyatu fil ladzina āmanū lahum `adzābun alimun 


{1 fa) >A? N o D M Sr, NIN CA 7 
PAR Zi a a D GI g 
dan kalau (kalian) me- tidak sedangkan me- dan dan dunia di 
tidak 19 ngetahui kalian ngetahui Alloh akhirat 
fid dunyā wal-ākhirati wallāhu ya`lamu wa-antum lā ta`lamūn (19) Walaulā 
A Cg P Â >91 y LL DERRE A AA Y A >r 
5 W A I w a > 2 v . . 
Maha Maha Alloh dan bah- dan rah- atas Alloh karunia 
20 Penyayang Penyantun wasanya mat-Nya kalian 


fadhlul lāhi `alaikum waraħmatuhū wa-annal lāha ra-ūfur raħim (20) 


a abá Sa KSN ji gi Ç 
aá OA E l oil YR 
meng- dan ba- setan langkah- kalian jangan (mereka)  orang-2 wahai 
ikuti rang siapa langkah mengikuti beriman yang 
Yā-ayyuhal ladzina amani lā tattabi`ū khuthuwātisy syaithān wamay yattabi` 
Al GA a A aeri sse i >Z fa 
A N P J9 | imah Ar A ROSAL I a 
” r 
karunia dan ka- dan dengan per- me- maka setan langkah- 
lau tidak mungkar buatan keji nyuruh sungguh ia langkah 


khuthuwātisy syaithāni fa-innahū ya“muru bilfahsya-i walmunkar walaula fadhlul 


€ 3 ->| PRA YA 2w E S V OA K 
ED AN SPS j9 A Jo CA a 3) A) aN 
member- Alloh akan selama- sese- dari diantara bersih tidak dan rah- atas Alloh 
sihkan tetapi lamanya orang kalian mat-Nya kalian 
lāhi `alaikum waraħmatuhū mā zakā minkum min ahadin abadaw walakinnal lāha yuzakki 
ee Aa Re G AN Sa IA ad A 
> e © .. > A 7T > 
Kia iid EE Y; par as SES ija 
- - .- ri Laa O a .. 
di antara orang-orang yang bersum- dan Maha Me- Maha dan Dia ke- siapa 
kalian mempunyai kelebihan pah jangan 21 ngetahui Mendengar Alloh hendaki yang 
may yasyā“ wallahu sami'un 'alim (21) Wala ya'tali ululfadhli minkum 
>. \ A S JA \ ARN maza -1 A W 
2 CE p Ga 3) D3 ol dan 


dan keluasan/ 
kelapangan 


orang-orang yang mem- mereka bah- 
punyai hubungan kekerabatan memberi wa 


dan orang- 
orang miskin 


di dan orang-orang 
yang berhijrah 
wassa`ati ay yu'tu ulilqurbā walmasākīna walmuhājirīna fi 


K a aa e N a Lal; A ke 
kepada Alloh meng- bah- kalian apakah dan hendaklah me- dan hendaklah Alloh jalan 
kalian ampuni wa menyukai tidak reka berlapang dada mereka maafkan 


sabilil lāh walya`fū walyashfaħū alā tuħibbūna ay yaghfiral lāhu lakum 


Z 
Wio aai oe Si a Oa 
.. o A . s 2 BIN 

Er) Ea a oll a CY Ra Jab nF 
wanita yang wanita-2 (mereka) orang-2 sesung- Maha Maha dan 
lain/ jujur yang bersih menuduh yang guhnya 22 Penyayang Pengampun Alloh 


wallahu ghafūrur rahim (22) Innal ladzina yarmūnal muhshanatil ghafilātil 


A IR, G ZA DI z >% , >A 3 Das 
abe D D A Gi o S ghji 


yang azab dan bagi dan di dunia di mereka wanita-2 
23 besar mereka akhirat dikutuk yang beriman 
mu“mināti lu`inū fid dunya wal-ākhirati walahum `adzābun `azhim (23) 


1 AI or Ż 7 Z PAAA PEs A >32, 1 > AJ A 
Olav K Jl s S 

Ip - DI f 4 ee e 

(mereka) mereka dengan dan kaki dan tangan lidah atas jadi pada 

kerjakan apa yang mereka mereka mereka mereka saksi hari 


GN 


D 


Yauma tasyhadu `alaihim alsinatuhum wa-aidihim wa-arjuluhum bima kana ya`malūn 
7 Í| SA | 


Laa L AA 5 G 
Gi A a ol Syaa m> n R IR N 
yang Dia Alloh bahwa- dan mereka sebenarnya/ pembalas- Alloh memberi balas- pada 


benar sanya mengetahui semestinya an mereka an kepada mereka hari itu 24 
(24) Yauma-idziy yuwaffihimul lāhu dinahumul ħaqqa waya`lamūna annal lāha huwal haqqul 


E ES A sii CE e E CO B A 
r o ai 2 en Pa 
untuk wanita- dan laki-laki untuk laki- wanita-wanita yang men- 
wanita yang keji yang keji laki yang keji yang keji 25 jelaskan 


mubin (25) Alkhabitsātu lilkhabitsina walkhabitsūna lilkhabitsāt 


D E 4 € e KARAK l> s A ENG 
Zn. a) A D A Pad ASP Sua ° o 9 
ai m a A Cai 
orang-orang mere- untuk wanita- dan laki-laki untuk laki-laki dan wanita-2 
yang terlepas diri ka itu wanita yang baik yang baik yang baik yang baik 


wath-thayyibātu lith-thayyibina wath-thayyibūna lith-thayyibāt ulā-ika mubarra-ūna 


7> ʻi hix a) Ao. argo DA A K 

P e o Cad D ad 

QA kL wa aE OD) GS i OA 2 

orang-2 wahai yang mulia dan ampunan bagi mereka dari apa 
yang 26 rezeki mereka katakan yang 

mimma yaqūlūn lahum maghfiratuw warizqun karim (26) Ya-ayyuhal ladzina 

pa Er A ves > ô A Layan r5? > A N FA 

kalian sehingga/ rumah-rumah selain rumah- kalian jangan mereka 

minta izin sampai kalian rumah masuk beriman 


āmanŭ lā tadkhulū buyūtan ghaira buyūtikum hatta tasta“nisū 


O a K k y i GAF aa 
(kalian) agar bagi lebih demi- peng- atas/ dan kalian 
27 ingat kalian kalian baik kian itu huninya kepada memberi salam 
watusallimū `alā ahlihā dzālikum khairul lakum la`allakum tadzakkarūn (27) 
DILA aea yg r AA 2r LI P 2 w a r A p 
IN o oa Jen É ai Gao gaa J a 
ols GFN s> Ia SK WM IE J bAs bl 
dan ke- di- se- kalian me- maka sese- di dalam- kalian tidak maka 
jika pada kalian izinkan hingga masukinya jangan orang nya menemui jika 


Fa-il lam tajidū fiha aħadan fala tadkhulūhā hatta yu“dzana lakum wa-in 


P D -É (2 -| PSS f a 
Daai Co a Í Ki ja In Iya) Kó 
kalian dengan bagi lebih suci/ halitu maka kemba- kembali- kepada dika- 


kerjakan apa yang a kalian bersih lilah kalian lah kalian kalian takan 
qila lakumur ji`ū farji ū huwa azkā lakum wallahu bima ta`malūna 


23. sesungguhnya orang-orang yang menuduh 
wanita yang baik-baik, wanita yang jujur dan 
wanita yang beriman (berbuat zina), mereka kena 
laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab 
yang besar, 

24. pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki 
mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa 
yang dahulu mereka kerjakan. 

25. Di hari itu, Alloh akan memberi mereka 
balasan yag setimpal menurut semestinya, dan 
tahulah mereka bahwa Alloh-lah yang benar, lagi 
Yang menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat 
yang sebenarnya). 

26. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki 
yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat 
wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita 
yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- 
laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang 
baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari 
apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh 
itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia 
(yakni surga). 

27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu 
sebelum meminta izin dan memberi salam kepada 
penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, 
agar kamu (selalu) ingat. 

28. Jika kamu tidak menemui seorangpun di 
dalam rumah itu, maka janganlah kamu masuk 
sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan 
kepadamu: "Kembali (saja)lah, maka hendaklah 
kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Alloh Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 


29. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang 
tidak disediakan untuk didiami, yang di dalam 
rumah itu ada keperluanmu, dan Alloh mengetahui 
apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu 
sembunyikan. 

30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang 
beriman: "Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan memelihara kemaluannya; 
yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, 
sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui apa yang 
mereka perbuat". 

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: 
"Hendaklah mereka menahan pandangannya dan 
kemaluannya, dan janganlah mereka 
menampakkan perhiasan mereka (atau auratnya), 
kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah 
mereka menutupkan kain kerudung kedadanya, 
dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali 
kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau 
ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, 
atau putera-putera suami mereka, atau saudara- 
saudara laki-laki mereka, atau putera-putera 
saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara 
perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, 
atau budak-budak yang mereka miliki, atau 
pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai 
keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang 
belum mengerti tentang aurat wanita. Dan 
janganlah mereka memukulkan kakinya agar 
diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. 
Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Alloh, hai 
orang-orang yang beriman supaya kamu 
beruntung. 


P A Z > AS l 3 a [l A p 
SERA A S 


dihuni/ tidak rumah- (kalian) me- untuk ber- atas tidak- Maha Me- 
didiami rumah masuki dosa kalian lah 28 ngetahui 
'alim (28) Laisa `alaikum junahun an tadkhulū buyūtan ghaira maskūnatin 


AN A2 > 92A PA l or a Pa Esri RIIA 
A RA Z e Lr A S > S17 Ze 
O a SD e A i K E g 
kalian sem- dan apa kalian apa Dia me- dan bagi kese- di da- 


29 bunyikan yang nyatakan yang ngetahui Alloh kalian nangan lamnya 
fihā matā`ul lakum wallahu ya`lamu mā tubdūna wamā taktumūn (29) 


EAr Ca Z AAA > 7 A 4 RN PE zaait aà 
APRE =I a La Bo... SYA J 
kemaluan dan mereka pandangan dari mereka menu- kepada orang- kata- 
mereka menjaga mereka tup/menahan orang beriman kanlah 


Qul lilmu“minīna yaghudh-dha min abshārihim wayaħfazhū furūjahum 


P AA A 2. AN P E Z ) A ät ya An 
DA BEN SRA A 
r Z pa 2 7 - p -s OL 2) A 

kepada wanita-2 dan ka- mereka dengan Maha Me- Alloh sesung- bagi lebih ber- demiki- 


yang beriman  takanlah 30 perbuat apayang ngetahui guhnya mereka sih/ suci anitu 
dzālika azkā lahum innal Ilaha khabirum bima yashna`ūn (30) Waqul limu minati 


P. g; GAZ IA A Aa A i -í > 2 > Aor 
A D OEL e z9 yag YY ea 
mereka me- dan kemaluan dan mereka pandangan dari mereka menu- 


nampakkan jangan mereka menjaga mereka tup/ menahan 
yagh-dhudhna min abshārihinna wayahfazhna furūjahunna wala yubdina 


ke 29A Ea Z 4A l> SRI rf > 2 An G i DAT 
OT * de BS v S9 , N 9 & r r C) $ 22 
aI ” Ca r 
dada atas kerudung dan hendaklah darinya tampak apa ke- perhiasan 
mereka mereka mereka menutup yang cuali mereka 
zinatahunna illā mā zhahara minhā walyadhribna bikhumurihinna `alā juyūbihinn 
” A P l 9A D L ArI >$ 7 
A A o Elze L S : 
A ld e ° 
2 Sek 3) OSI Ir YI 2 Ld . o Y; 
atau ayah-ayah atau kepada suami kecuali perhiasan mereka me- dan 
mereka mereka mereka nampakkan jangan 


wala yubdina zinatahunna illa libu`ūlatihinna au ābā-ihinna au 


DIA TA ed A TA P l gA — JJ) 
P - | . A : w - |? 
Oya £ j| 3) Eel NM Se 9R ek A 
suami anak- atau anak-anak atau suami ayah- 
mereka anak mereka mereka ayah 
ābā-i bu`ūlatihinna au abna-ihinna au abna-i bu`ūlatihinna 
12 r L OLS m r r> | L r! > r 
w PA > O aì.’ pa Ea > A SA z r > w ais > 
wL l A SI eA a l elal 3 
wanita-2 atau saudara wa- anak atau saudara laki- anak atau saudara laki- atau 
(sesamanya) nita mereka laki-2 laki mereka laki-2 laki mereka 


au ikhwānihinna au bani ikhwānihinna au bani akhawātihinna au nisã-ihinna 


p KO P >, Š A Pd A aa Pg S pa A 
a KAA A Den A G a Eig 


dari mempunyai keinginan selain/ pengikut/pelayan- atau budak-2 memiliki apa atau 
(terhadap perempuan) yang tidak pelayan mereka mereka yang 
au mā malakat aimānuhunna awit tabi'ina ghairi ulil-irbati minar 


de r Pa P DI A j 2 w P 
La a y? Y 2A? J p an z \ JI 
A AN P de lei — SU J r D Je 
wanita- aurat atas terang/ tidak (anak-anak) anak-2 atau laki-laki 
wanita mengerti yang kecil 


rijāli awith thiflil ladzina lam yazh-harū `alā `aurātin nisa" 


DAN D IN TN aa D Ni 
P RAI D D eh He ara Y 
dan ber- perhiasan dari mereka sem- apa agar di- dengan ka- mereka me- dan 
tobatlah mereka bunyikan yang ketahui ki mereka mukulkan jangan 


wala yadhribna bi-arjulihinna liyu`lama mā yukhfina min zinatihinn watūbū 


I 
A > 2A AA >29 247 PAT L I X Z 
- DI 
O DI A DaN DIA D 
(kalian) supaya orang-orang wahai semua- Alloh ke- 
31 beruntung kalian yang beriman nya pada 


ilal lāhi jami`an ayyuhal mu“minūna la`allakum tufliħūn (31) 


Eao Se 
ol E L9 de IA jou 
jika dan budak-budak budak-budak dari 


perempuan laki-2 kalian 
Wa-ankihul ayāmā minkum wash-shalihina min 'ibadikum wa-ima-ikum iy 


lg p P 
y > 
DARI Ia 
” P 
dan orang-orang diantara orang-orang dan nikah- 
yang layak kalian yang membujang kanlah 


r 


r f> P S r AN / & a s à ?A rA 2A 
CY yana i AN 9 abas Da al E~ 3a Ip $ 
Maha Me- Maha- dan karunia- dari Alloh 


32 ngetahui luas Alloh Nya mereka 
yakūnū fuqara-a yughnihimul lāhu min fadhlih wallahu wāsi`un “alim (32) 


mencukupi fakir mereka 


Ai 3 2A br 2 5 <>A r A l> 7121? 
r p e 
karunia- dari Alloh o E sehing- nikah/ dapat/ tidak orang-2 dan hendaklah men- 
Nya kan mereka ga kawin mampu yang jaga kehormatan 


Walyasta`fifil ladzina lā yajidūna nikahan hatta yughniyahumul lāhu min fadhlih 


ng o AS n ALAA 
jika maka adakan perjan- budak-2 kalian dari apa 


jian dengan mereka kalian miliki yang 
walladzina yabtaghūnal kitaba mimmā malakat aimanukum fakātibūhum in 


P SB A y mæ 5 
P 2 À > eœ 
dan diberikan yang Alloh harta dari 


jangan pada kalian i 
“alimtum fihim khairā wa-ātūhum mim malil lāhil ladzi ātākum wala 


EE A AA 7| -5 | [r 2A TA w Z 
lid O2)! ol Ae de Ke DA) 
kehi- keun- karena ka- menjaga mereka jika melakukan untuk budak-budak kalian 


dupan tungan lian mencari kesucian ingin pelacuran perempuan memaksa 
tukrihū fatayātikum `alal bighā-i in aradna taħash-shunal litabtaghū `aradhal ħayātid 


r. 5 
2 Pa 
e - | 
Ea 
dan orang- 
orang yang 


a JG i maals f m r 


dan berikan- keba- pada kalian 
lah mereka ikan mereka ketahui 


catatan/ mereka 
perjanjian inginkan 


> 


BD e 


ks 
t 


B a DK g >- a> AN G A> AA > 2r E 
A Dyas AR: L dw a d ob AN DI L 
Maha Pe- Maha Pe- memaksa sesu- dari Alloh maka memaksa dan barang dunia 
nyayang ngampun mereka dah sungguh mereka siapa yang 


dunya wamay yukrihhunna fa-innal lāha mim ba`di ikrāhihinna ghafūrur rahim 


Ead l>I Grr w/A AS I EA DOLA ZR 
D l a Es a KH ai a O 


mereka orang-2 dari dan memberikan ayat- kepada Kami telah dan sesung- 
terdahulu yang contoh-2 penerangan ayat kalian menurunkan guhnya 33 
(33) Walaqad anzalna ilaikum āyātim mubayyinatiw wamatsalam minal ladzina khalau 


a 00’ \ AA AN ron & ERE A ad Es Za 
— Sa 2P SEA 2 APH rO 
langit ca- Alloh bagi orang-2 dan pe- sebelum 
haya 34 yang bertakwa lajaran kalian 


minqablikum wamau `izhatal lilmuttaqin (34) Allahu nūrus samāwāti 


Ia a x mo aE A A a i 
ro o Wal Gan & Kas D li 


kaca di pelita m di da- seperti cahaya- perum- dan 
dalam itu lamnya lubang Nya pamaan bumi 
wal-ardh matsalu nūrihi kamisykātin fiha mishbah almishbahu fi zujājah 
D E ra Bi DA SS CE KG 
De o -e Pa 
í fa - á AA 
AN) d ° Z s Sp EA S> . . 
pohon yang banyak pohon dari ia dinya- berki- bintang seakan- kaca 
zaitun keberkahan lakan lauan akan itu 


azzujajatu ka-annaha kaukabun durriyyuy yuqadu min syajaratim mubarakatin zaitunatil 


32. Dan nikahkanlah orang-orang yang 
membujang diantara kamu, dan orang-orang yang 
layak (nikah) dari hamba-hamba sahaya lelakimu 
dan hamba-hamba sahaya perempuanmu. Jika 
mereka miskin, Alloh akan mencukupkan mereka 
dengan karunia-Nya. Dan Alloh Maha luas 
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. 

33. Dan orang-orang yang tidak mampu nikah 
hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga 
Alloh memampukan mereka dengan karunia-Nya. 
Dan budak-budak yang kamu miliki yang 
menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat 
perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui 
ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada 
mereka sebagian dari harta Alloh yang 
dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu 
paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan 
pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini 
kesucian, karena kamu hendak mencari 
keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang 
memaksa mereka, maka sesungguhnya Alloh 
adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang 
(kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. 

34. Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan 
kepada kamu ayat-ayat yang memberi 
penerangan, dan contoh-contoh dari orang-orang 
yang terdahulu sebelum kamu, dan pelajaran bagi 
orang-orang yang bertakwa. 

35. Alloh (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan 
bumi. Perumpamaan cahaya Alloh, adalah seperti 
sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalam 
lubang itu ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca 
(dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang 
bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan 
dengan minyak dari pohon yang banyak 
keberkahan, (yaitu) pohon zaitun yang tidak 
tumbuh di sebelah timur dan tidak pula di sebelah 
barat, yang minyak zaitun itu (saja) hampir-hampir 
menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di 
atas cahaya (berlapis-lapis), Alloh membimbing 
kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan 
Alloh membuat perumpamaan-perumpamaan bagi 
manusia, dan Alloh Maha Mengetahui segala 
sesuatu. 


36. Bertasbih kepada Alloh di masjid-masjid yang 
telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut 
nama-Nya di dalam masjid-masjid itu, pada waktu 
pagi dan petang, 

37. Orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan 
dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Alloh, 
dan (dari) mendirikan salat, dan (dari) 
membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu 
hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi 
goncang (atau bolak-balik). 

38. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) 
supaya Alloh memberikan balasan kepada mereka 
(dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang 
telah mereka kerjakan, dan supaya Alloh 
menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Alloh 
memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki- 
Nya tanpa batas. 

39. Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka 
adalah laksana fatamorgana di padang pasir, yang 
disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi 
apabila dia datangi air itu, dia tidak mendapati 
sesuatu apapun. Dan dia mendapatkan 
(ketetapan) Alloh disisinya, lalu Alloh memberikan 
kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup 
dan Alloh sangat cepat perhitungan-Nya. 

40. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, 
yang diliputi oleh ombak, yang di atas ombak ada 
ombak (pula), di atas lautan itu (ada lagi) awan; 
gelap gulita yang tindih-bertindih, apabila dia 
mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat 
melihat tangannya itu, (dan) barang siapa yang 
tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Alloh tiadalah 
dia mempunyai cahaya sedikitpun. 


D gr Pi DI 5 


ÖRS me pa 
S17. A > A 1 K N i5 e . NE eyo s 
JD du Ja ria su D a Y 
api menyen- tidak walau- Ai me- minyak- hampir- Pua dan di sebelah tidak 
tuhnya pun nerangi nya hampir barat tidak timur 


lā syarqiyyatiw wala gharbiyyatiy yakadu zaituhā yudhi-u walau lam tamsas-hu nar 


1 Inr y y Q A 
Aa A” > n 2A Av R & A A 
JENI alh Zonas HGS O a 82 z SA 2P de AP 
ca 
perum- Alloh dan Dia ke- orang kepada Alloh memberi cahaya di ca- 
pamaan-2 membuat hendaki yang cahaya-Nya petunjuk atas haya 


nūrun “ala nūr yahdil lāhu linūrihī may yasyā“ wayadhribul lāhul amtsāla 


y : 
7127A A ai a 7A OKA 7 E wA NY ä z 
a Ö Ol! IR Q N male SS K 2 A Al 
mening- untuk Alloh mengi- rumah- di Maha Me- sesuatu dengan dan bagi 
gikan zinkan rumah dalam 35 ngetahui segala Alloh manusia 
linnas wallahu bikulli syai-in `alim (35) Fi buyūtin adzinal lāhu an turfa`a 
AN y AETA wA AF > s A rA yS A > To. aS 2A z 
a pn 2 2 DA a o e e 29 
dan pada waktu di da- kepa- bertasbih nama- di da- dan 

36 petang pagi lamnya da-Nya Nya lamnya disebut 
wayudzkara fihas muhū yusabbihu laha fihā bilghuduwwi wal-ashal (36) 

NZ A L À 7 2r Gor ge Bsr >) K 5 P. 
DIRI ANA NA IU 
S 319 1 I 29 I I I C= 9 9) y .. pi P 5 
dan mem- salat dan men- Alloh meng- dari jual dan pernia- melalaikan ti- orang 
bayarkan dirikan ingat beli tidak gaan mereka dak yang 


Rijalul lā tulhihim tijāratuw wala bai`un `an dzikril lāhi wa-iqāmish shalati wa-ita-iz 


PN Ya PEAY da ya Pera PP 2 A N o oz 
(ey) \ A 2| ~ e PO PAN D z) 
LAS D) CN zl AI Lda by spe b | 
dan peng- beberapa hati padanya/ bolak-balik/ pada mereka zakat 
37 lihatan hari itu goncang hari takut 
zakati yakhāfūna yauman tataqallabu fihil qulūbu wal-abshar (37) 
Ah pd A & zr > w 2A a da Da Pa IAI 27 
Ag aLa cy J’ EA ya al r SNA 
DA 19 N I r L e ws 
mem- dan karunia- dari dan Diamenam- mereka apa lebih Alloh untuk mem- 
beri rezeki Alloh Nya bah mereka kerjakan yang baik balas mereka 


Liyajziyahumul lāhu ahsana mā `amilū wayazidahum min fadhlih wallahu yarzuqu 


112, 3 Arar Talr PEC A 27 ZT ər 
Eg WLA hat SAN Sa AR Ss Ke 


rL S 
seperti amal-amal (mereka) dan orang- perhitungan dengan Dia ke- siapa 
fatamorgana mereka kafir orang yang 38 tanpa hendaki yang 
may yasya-u bighairi hisab (38) Walladzina kafaru a`māluhum kasarābim 
D ioe y I p 
Zaa ASA w WAA O E mor EA Ay 2y AAA KA. 
is AS d ee isl (SS AP 3L dn Pp 
a p ” 
sesuatu mendapat- ia ia menda- apa- se- air orang-orang me- di tanah datar/ 
kannya tidak tanginya bila hingga yang dahaga ngiranya padang pasir 


biqi atiy yahsabuhuzh zham-ānu ma-an hatta idzā jā-ahū lam yajid-hu syai-aw 


AN Y E SX 2 po / Bg A YA g2 P PEREKA 
(Ya) A < D AKK ke ) 
perhi- sangat dan perhitung- lalu Dia men- di sisinya Alloh dania men- 
39 tungan cepat Alloh annya cukupkan dapatkan 


wawajadal lāha `indahū fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab (39) 


> w Ker pn >w NEA A T pa 27 >° Ki K -1 
7 
dari ombak atasnya dari ombak meli- yang laut da- seperti ge- atau 
putinya dalam lam lap gulita 


Au kazhulumatin fi bahril lujjiyyiy yagh-syahu maujum min fauqihi maujum min 


F sL a K] & DI MA DI CIE PA A 

OAL Ca 2 UAA P Gan SA ar b a 

tidak tangan- diamenge- apa- sebagian di seba- gelap awan atasnya 
nya luarkan bila yang lain atas giannya gulita 


fauqihi saħāb zhulumātum ba`dhuhā fauqa ba`dhin idzā akhraja yadahū lam 


Ger Pa LA eA "A 4 Ja Aar G >fe ËF >, r 
D. 2 

Sm D PARA a ae j rU S 

bah- kalian tidak- ca- dari bagi- maka ca- bagi- Alloh menjadi- ti- dan barang diame- ham- 


wa tahu kah 40 haya nya tidak haya nya kan dak siapa lihatnya pir 
yakad yarāhā wamal lam yaj`alil lāhu lahu nūran fama lahu min nur (40) Alam tara annal 


DI S a PC \ — A Ls ? I y 

w ear a a a N a a a 
= rD OD D ya o° E 

sung- masing- mengembang- dan dan langit di orang/ kepa- bertas- kepada 

guh masing kan sayap burung bumi apa da-Nya bih Alloh 

lāha yusabbihu lahū man fis samawati wal-ardhi wath-thairu shāffāt kullun qad 


Pg p AN R Lr 
ON KY N9 a 
pa eg 
kera- dan kepu- mereka dengan Maha Me- dan dan ber- 


jaan nyaan Alloh 41 kerjakan apa yang ngetahui Alloh tasbihnya 
‘alima shalātahū watasbihah wallahu `alimum bima yaf`alūn (41) Walillāhi mulkus 


> 72 P A 2 A APA A> ST 3 A CE KU yi 
Dan II Ka D PS Sa 
mengarak/ Alloh bahwa- kalian tidak- tempat Alloh dan ke- dan langit 


menghalau sanya ketahui kah 42 kembali pada bumi 
samāwāti wal-ardhi wa-ilal lāhil mashir (42) Alam tara annal lāha yuzji 


gr? 27 


doniad 9 Io ae 


salatnya/ telah me- 
berdoanya ngetahui 


P Z 
> AA OR e CKE s A D e 
dari keluar hujan maka bertumpuk- Dia menja- kemu- di anta- Dia me- kemu- awan 


kalian lihat tumpuk ranya ngumpulkan dian 


saħāban tsumma yu-allifu bainahū tsumma yaj`aluhū rukāman fataral wadqa yakhruju min 


dikannya dian 


“FI or 11 ê> A. P Ta Joras TE 
IE a a Da a a R JdG IG Tis dde 


dari dan Dia me- celah- 
nurunkan celahnya 


Dia ke- siapa dengan- lalu Dia salju/ dari di da- gunung dari langit 
hendaki yang nya timpakan es lamnya 
khilalihi wayunazzilu minas sama-i min jibalin fiha mim baradin fayushibu bihi may yasya-u 


AN a E S DS PA 7 L A G 2r A 

Pd - Pa : y a K, S. RA PA s2 DO L 
uah Gad Bp ba K s y o aan 
dan Dia meng- 
hindarkannya 


penglihatan menghi- kilat cahaya hampir- Diake- siapa dari 
43 langkan (awan) hampir hendaki yang 
wayashrifuhū `am may yasyãā“ yakādu sana barqihi yadz-habu bil-abshar (43) 


GArdo a ANN aa 

NMA 2 * 2) g o I Z> E O D 9 .. AN e s o 
sungguh 

pan- bagi orang ada yang de- pa- sung- dan malam Alloh membo- 

44 dangan yang punya pelajaran mikianitu da guh siang lak-balik 


Yuqallibul lāhul laila wannahār inna fi dzālika la`ibratal li-ulil abshār (44) 


E a mo yer . de (E 2 CA m & I a G3 
ada dan seba- perut- atas ber- ada maka seba- air dari binatang se-  mencip- dan 
yang gian mereka nya jalan yang gian mereka merayap mua takan Alloh 


Wallahu khalaqa kulla dabbatim mim mā“ faminhum may yamsyi `alā bathnihi waminhum may 


& 

AAA Ai Aa” Pp a | d 5 A Sa P T de N Rar 
Ls G Se gl Ga P Me Ne Sa 
Diake- apa Alloh mencip- empat atas ber- ada dan seba- kedua atas ber- 
hendaki yang takan kaki jalan yang gian mereka kakinya jalan 


yamsyi `alā rijlaini waminhum may yamsyi `alā arba` yakhluqul lāhu mā yasya" 


41. Tidaklah kamu tahu bahwa Alloh: kepada-Nya 
bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan (juga) 
burung dengan mengembangkan sayapnya. 
Masing-masing telah mengetahui (cara) salat dan 
tasbihnya, dan Alloh Maha Mengetahui apa yang 
mereka kerjakan. 

42. Dan kepunyaan Alloh-lah kerajaan langit dan 
bumi dan kepada Alloh-lah kembali (semua 
makhluk). 

43. Tidaklah kamu melihat bahwa Alloh mengarak 
awan, kemudian mengumpulkan antara (bagian- 
bagian) awan itu, kemudian menjadikan awan itu 
bertumpuk-tumpuk, maka kelihatanlah olehmu 
hujan keluar dari celah-celah awan itu dan Alloh 
(juga) menurunkan (butiran-butiran) es (atau salju) 
dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan 
seperti) gunung-gunung, maka ditimpakan-Nya 
(butiran-butiran) es itu kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya dan dihindarkan-Nya dari siapa 
yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu 
hampir-hampir menghilangkan penglihatan. 

44. Alloh mempergantikan malam dan siang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat 
pelajaran yang besar bagi orang-orang yang 
mempunyai penglihatan. 

45. Dan Alloh telah menciptakan semua jenis 
hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada 
yang berjalan di atas perutnya dan sebagian 
berjalan dengan kedua kakinya sedang sebagian 
(yang lain) berjalan dengan empat kaki. Alloh 
menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, 
sesungguhnya Alloh Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. 


46. Sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat- 
ayat yang menjelaskan. Dan Alloh memberi 
petunjuk siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan 
yang lurus. 

47. Dan mereka berkata: " kami telah beriman 
kepada Alloh dan rasul, dan kami mentaati (Alloh 
dan rasul)". Kemudian segolongan dari mereka 
berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu 
bukanlah orang-orang yang beriman. 

48. Dan apabila mereka dipanggil kepada Alloh 
dan rasul-Nya, agar rasul menghukum (atau 
mengadili) di antara mereka, tiba-tiba segolongan 
dari mereka menolak untuk datang. 

49. Tetapi jika keputusan itu untuk (kepentingan) 
mereka, mereka datang kepada rasul dengan 
patuh. 

50. Apakah (ketidakdatangan mereka itu karena) 
dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena) 
mereka ragu-ragu ataukah (karena) mereka takut 
kalau-kalau Alloh dan rasul-Nya berlaku zalim 
kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah 
orang-orang yang zalim. 

51. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, 
tatkala mereka dipanggil kepada Alloh dan rasul- 
Nya agar rasul menghukum (atau mengadili) di 
antara mereka ialah ucapan," kami mendengar, 
dan kami patuh". Dan mereka itulah orang-orang 
yang beruntung. 

52. Dan barang siapa yang taat kepada Alloh dan 
rasul-Nya dan dia takut kepada Alloh dan bertakwa 
kepada-Nya, maka mereka itu adalah orang-orang 
yang mendapat kemenangan. 

53. Dan mereka bersumpah dengan nama 
Alloh sekuat-kuat sumpah, jika kamu suruh 
mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. 
Katakanlah: "Janganlah kamu bersumpah, (karena 
ketaatan yang diminta ialah) ketaatan yang sudah 
dikenal. Sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan. 


- A x) \ 7121 >77 ARN G> Z E w A yz pa F 

yang nyata/ ayat- Kami telah sesung- Maha- sesuatu tiap-tiap/ atas Alloh sung- 
jelas ayat menurunkan guhnya 45 kuasa segala guh 

innal lāha `alā kulli syai-in qadir (45) Laqad anzalna āyātim mubayyinat 

A GN a az >22 BNN Ji EA > Pa z DA p i 

OJ W a bhe dl Hs éi SN W, 

dan mereka yang lurus jalan ke- Dia ke- siapa memberi dan 

berkata 46 pada hendaki yang petunjuk Alloh 


wallahu yahdi may yasya-u ilā shirāthim mustaqim (46) Wayaqūlūna 


Zeg i az Aa AD G 
An A a , o 2? OFr o 
sesudah dari dari sego- berpaling lalu dan kami dan kepada kepada kami telah 
mereka longan menaati rasul Alloh beriman 
āmannā billāhi wabirrasūli wa-atha`nā tsumma yatawallā fariqum minhum mim ba`di 
a a d a a O gai ai E a 
"M at $ s| 
A go AN dl De D Ner aah SA 9 J2 
dan Alloh ke- mereka dana- orang-orang mere- dan ti- demi- 
rasul-Nya pada dipanggil pabila 47 yang beriman ka itu daklah kian/itu 
dzālik wamā ulā-ika bilmu“minīn (47) Wa-idzā dd ilal lāhi warasūlihī 
L 
AE E CA GN n e a A a A o 
GA- e < Olo Opoa e P l A 2 
benar bagi adalah dan (mereka) dari sego- tiba- diantara agar dia 
mereka jika 48 berpaling mereka longan tiba mereka menghukum 


liyaħkuma bainahum idzā fariqum minhum mu`ridhūn (48) Wa-iy yakul lahumul ħaqqu 


Pa P ~ar Pi R Ir Ap r AN 29 r ~ Ya 
pn . > SA NA A w > e >° (14) a A = San 
Sue a B a A a GY osei A Sh 

mereka atau- mereka atau- penyakit hati-hati apakah dalam ke- kepa- mereka 
takut kah ragu-ragu kah mereka dalam 49 adaan patuh danya datang 
ya“tū ilaihi mudz'inin (49) Afi qulūbihim maradhun amir tabu am yakhāfūna 
AA E Art sA ARA o7 ŽA asr l A) >T 
C) AN | A LJ $ f > > a a 
Sa Pa A j ol . Ap T- ANI Sg gl 
orang-orang me- mere- sebe- dan atas Alloh berlaku untuk 
50 yang zalim reka ka itu narnya Rasul-Nya mereka tidak adil 


ay yahifal lāhu `alaihim warasūluh bal ula-ika humuzh zhālimūn (50) 


pj ar > x A s ea, DO z ya 
a Ka dio il d G i dy E 


di antara agar dia dan Alloh ke- mereka tat- orang-orang perka- ada- sungguh 
mereka menghukum Rasul-Nya pada dipanggil kala yang beriman taan lah hanyalah 
Innama kana qaulal mu“minina idzā du`ū ilal lāhi warasūlihī liyaħkuma bainahum 
> Lr N) S) f >Å AH AM ” 4< CIK lo f ÁZ 2T 
e . $ e . e 
Da CY opda a dils habh Ga Ya o 
dan barang orang-2 yang me- dan me- dan kami kami men- mereka untuk 
siapa yang 51 beruntung reka reka itu menaati dengar berkata 
ay yaqūlū sami`nā wa-atha`nā wa-ula-ika humul muflihan (51) Wamay 
r 
g MA s a a Ka 
can a DA HA Agg a 
orang-2 yang men- me- maka me- dan bertakwa (pada) dan dia dan (pada) taat 
dapat kemenangan reka reka itu kepada-Nya Alloh takut Rasul-Nya Alloh 


yuthi'il Ilaha warasūlahū wayakh-syal lāha wayattaqhi fa-ulā-ika humul fā-izūn 


Ë 
>A Z A Pa r P y PON 
a D A? > Il 2g Gd > Fe Ls Dr w P © 
D e e . P (os) 
kata- pasti mereka kalian su- sungguh sumpah sungguh- dengan dan mereka 
kanlah keluar/pergi ruh mereka jika mereka sungguh Alloh bersumpah 52 


(52) Wa-aqsami billāhi jahda aimānihim la-in amartahum layakhrujunn qul 


(or) 1 Âr D8 Vp 7 EA 2A 
Ka 9 


FS oaasi ú | i 

kalian dengan Maha Me- sung- kebaikan/ kata- 

53 kerjakan apa yang ngetahui guh lebih baik kanlah 
lā tuqsimū thā`atum ma`rūfah innal lāha khabirum bima ta`malūn (53) 


VAN 


i A 


Alloh kalian ber- ja- 


sumpah ngan 


r $ LS L L Pa S or DAZ T7 Ar A L S d A pa sa 
w 2 e |e 2 - i . > w > D. > - 
Je L ge b s b di abl W abl J 
dibe- apa atasnya maka sung- kalian maka (pada) dan taat- (pada) taatlah kata- 


bankan yang (Rasul) guh hanyalah berpaling jika Rasul lah kalian Alloh kalian kanlah 
Qul athi'ul lāha wa-athi'ur rasul fa-in tawallau fa-innamā `alaihi mā hummila 


Ja E G ‘ké DAA Aa, 
je SE E a pu 
Rasul atas danti- kalian menda- kalian me- dan dibebankan apa dan atas 

daklah patpetunjuk naatinya jika atas kalian yang kalian 
wa'alaikum ma hummiltum wa-in tuthi`ūhu tahtadū wama 'alar rasūli 
A Ped 
s P ag an > 4 a LILL ANN A> A? Ar, w 
2N 3 e ya 
pT a S a ics C) Lil A Yi 
I NMA s 
(kepada) 
dan (mereka) di antara (mereka) orang-2 Alloh telah yang nyata/ penyam- kecu- 
beramal kalian beriman yang berjanji 54 terang paian ali 


illal balāghul mubin (54) Wa'adal lāhul ladzina āmanū minkum wa`amilush 


AE A P z? sZ lal SI ` ` 
z æ- >? Pg 2 2 e |o œ ? a w 
berkuasa sebagai- bumi di sungguh Dia menja- kebajikan/ 

mana dikan mereka berkuasa saleh 


shalihati layastakhlifannahum fil ardhi kamas takhlafal 


>24 BAR A a >. or 7 AIA CP >h > A 
A a Ss Ks A A; 
untuk Dia yang agama bagi dan sungguh Dia sebelum orang-orang 


mereka rida mereka mereka akan meneguhkan mereka yang 
ladzina minqablihim walayumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadhā lahum 


I oh Z L ol F P 1. Zar 
> P A 2. 2AA 2 Pa PA z” 2$ w w’ A 
Pa 
dengan mereka me- tidak mereka me- aman takut sesudah dan sungguh akan 
Aku nyekutukan nyembah-Ku sentosa mereka Dia ganti mereka 


walayubaddilannahum mimba`di khaufihim amnā ya`budūnani lā yusyrikūna bi 


© l >A y2? AS r A Pa Y L£ DI DLC DD r 

PS . . s| 1 . $ \i . (e2 PN 
La Q9 r | f 3 An pan p”. O9 .. 

orang-orang mereka maka me- demi- sesu- yang kafir dan barang sesuatu 


55 yang fasik reka itu kian/ itu dah siapa 
syai-ā waman kafara ba`da dzālika fa-ulā-ika humul fāsiqūn (55) 


DIAA PU a a aA a, 
ua Jya M g aA a 
agar Rasul dan zakat dan tunai- salat dan diri- 
kalian taatilah kanlah kanlah 


Wa-aqimush shalāta wa-ātuz zakāta wa-athi'ur rasūla la`allakum 


PA 
Dea , >$ ss 7> “Ñ SPP a ANN AIA 
. P K : £ . | ? (an) f - 
bumi di mereka dapat (mereka) orang-2 kalian ja- (kalian) dibe- 
melemahkan kafir yang mengira ngan 56 ri rahmat 


turhaman (56) Lā taħsabannal ladzina kafarū mu'jizina fil ardh 
PA 


297 Pe K SA tg Z? -2 Lg 
A Oi GEL (NN) Ka | ods 
(mereka) orang-2 wahai tempat 


beriman yang 57 kembali 
wama“wahumun nār walabi“sal mashir (57) Yā-ayyuhal ladzina Amani 


2 
RS 
m 39 
dan tempat 
kembali mereka 


dan sungguh api/ 
sangat buruk neraka 


$ > A Pi P A D S A A - 
In AI A NR SN K 
N9 Oo 53 
P © oo o A Lad og eo 
di antara mimpi mereka belum dan orang- tangan ka- memiliki orang-2 hendaklah meminta 
kalian sampai orang yang nan kalian (budak-2) izin kepada kalian 


liyasta“dzinkumul ladzīna malakat aimānukum walladzina lam yablughul ħuluma minkum 


54. Katakanlah: "Taatlah kamu kepada Alloh dan 
taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling, 
maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa 
yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu 
sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan 
kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya 
kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban 
rasul itu hanyalah menyampaikan (amanat Alloh) 
dengan terang". 

55. Dan Alloh telah berjanji kepada orang-orang 
yang beriman di antara kamu dan mengerjakan 
amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh 
akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, 
sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang 
sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan 
meneguhkan bagi mereka, agama yang telah 
diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar 
akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka 
dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka 
tetap menyembah-Ku dengan tiada 
mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. 
Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) 
itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. 
56. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan 
taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat. 
57. Janganlah kamu kira bahwa orang-orang yang 
kafir itu dapat melemahkan (Alloh dari mengazab 
mereka) di bumi ini, sedang tempat kembali 
mereka (di akhirat) adalah neraka. Dan sungguh 
amat jeleklah tempat kembali itu. 


58. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah 
budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki 
dan orang-orang yang belum balig (atau dewasa 
atau sudah mimpi basah) di antara kamu, meminta 
izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: 
sebelum salat subuh, ketika kamu menanggalkan 
pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah salat 
Isya. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa 
atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari 
(tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebagian 
kamu (ada keperluan) kepada sebagian (yang lain). 
Demikianlah Alloh menjelaskan ayat-ayat bagi 
kamu. Dan Alloh Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. 

59. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur 
balig (atau dewasa), maka hendaklah mereka 
meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum 
mereka meminta izin. Demikianlah Alloh 
menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Dan Alloh 
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

60. Dan perempuan-perempuan tua yang telah 
terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada 
ingin kawin (lagi), tidaklah berdosa atas mereka 
untuk menanggalkan pakaian mereka dengan tidak 
(bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku 
sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Alloh 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 


2 CN È c: A a aa aa Aa a 
aB A NG oad aes pdl ido Je i oa cd 
yang tam- dari pakaian kalian me- dan fajar/ salat sebe- dari kali tiga 
pak (luar) kalian nanggalkan ketika Subuh lum 


tsalātsa marrāt min qabli shalātil fajri waħina tadhā`ūna tsiyabakum minazh zhahirati 


Kí aw ar 3 E a sp 7 

A 3 > y ¿L £ Ai PA da JA 

atas tidak/ bagi aurat tiga Isya salat dan sesudah 
kalian bukan kalian 


peg an zk n A Hooi à ` 2 
wamimba`di shalatil 'isya tsalātsu `aurātil lakum laisa 'alaikum 


47 zA A o” 2 KCA <4 a Re A dd 872 > 
A > 
de a 2 - < E A ae zgi pa 
atas sebagian atas mereka sesudah itu/ Cr atas 
kalian kalian melayani selain itu mereka s 
wala `alaihim junahum ba`dahunn thawwāfūna `alaikum ba`dhukum `alā 
D IS Eu IAN A a a A 
NM o o Mg S S Žž V Az. pa 
Maha- Maha Me- dan ayat-ayat- kepada Alloh menje- demi- sebagian 
58 bijaksana ngetahui Alloh Nya kalian laskan kianlah yang lain 
ba`dh kadzālika yubayyinul lāhu lakumul ayat wallahu `alimun hakim (58) 
Pa 8S L 8 A P 
Si DN DA O JS as hg 
telah me- sebagai- maka hendaknya umur de- dari anak- telah Dan 
minta izin mana mereka minta izin wasa kalian anak sampai ketika 


Wa-idzā balaghal athfālu minkumul ħuluma falyasta“dzinū kamas ta“dzanal 


Pa „A3 < j RA S 7 o z> DLAN 


dan ayat- untuk Alloh menje- seperti sebelum orang-2 
Alloh ayat-Nya kalian laskan itulah mereka yang 
ladzina minqablihim kadzālika yubayyinul lāhu lakum āyātih wallāhu 
y 
P pa 
Sa Í azai AA a ih G Ee A 
OPR 7 £ p> I A 9 NM o s e 
mereka tidak yang perempuan- dari dan orang-orang Maha- Maha Me- 
ingin perempuan yang tua 59 bijaksana ngetahui 


‘alimun hakim (59) Walqawā`idu minan nisa-il lati lā yarjūna 


dg B r 
Ce La : ! 
IN - bad Cad P. 


Pa 


áo 


pakaian mereka me- untuk berdosa atas mereka maka tidak nikah 
mereka nanggalkan 
nikahan falaisa `alaihinna junahun ay yadha`na tsiyābahunna 
a P & pg Pan EE A > sls Ün 1> RQ P a 
ed De D Daa D a SA w 
dan bagi lebih mereka ber- dan perhiasan menampakkan tidak 
Alloh mereka baik laku sopan jika 


ghaira mutabarrijatim bizinah wa-ay yasta`fifna khairul lahunn wallahu 


Pan LL dg sr { p @ 
í | Y 9 NI A GJ A EA 
orang atas dan keberatan/ orang atas tidak Maha Me- Maha 
pincang tidak larangan buta 60 ngetahui Mendengar 


sami`un 'alim (60) Laisa `alal a`mā harajuw wala 'alal a`raji 


ži á n y G MI KU 
- Ca o D D 
kalian untuk diri kalian atas Dan keberatan/ orang atas dan keberatan/ 
makan sendiri tidak larangan sakit tidak larangan 
harajuw wala `alal maridhi harajuw wala `alā anfusikum an ta“kulū 
e7 A A „229 A E Tl 24 A 71 > AAE 
5 Sa 3 E : PA D Dyo OA 
ibu-ibu rumah- atau bapak-2 rumah- atau rumah-2 dari/ 
kalian rumah Kelian rumah kalian di 


A DI RA D 


saudara perempuan rumah-rumah atau saudara laki- rumah- atau 
kalian laki kalian rumah 


au buyūti ikhwanikum au buyūti akhawatikum au buyuti 
A DA A AU II A o 
An i DL A 2 1 D y 2 - 
saudara laki- rumah- atau saudara perempuan rumah- atau saudara laki-laki 
bapak kalian 


laki ibu kalian rumah bapak kalian rumah 
a mamikum au buyūti `ammātikum au buyuti akhwālikum 


rumah-rumah atau 


Aœ 
Da B a e a o r3 33 A 
kunci- kalian apa atau saudara perem- rumah- atau 
kuncinya miliki (rumah) puan ibu kalian rumah 
au buyati khālātikum au mā malaktum mafatihahu 
Ap Fo A Â ZA A Ar H KR > A 
> a > A > > > > > 
ISI Ze i Da 
kalian untuk berdosa/ atas tidak teman-teman kalian atau 
makan larangan kalian 


au shadiqikum laisa `alaikum junahun an ta“kulū 


A Asl Ea 3 EAA > DARL A EA Sss ə Fei PA 
P AI R” Jadi ga IA pE EE ZI 3) -> < 


P .. PE 
diri kalian atas maka beri- rumah- kalian maka sendirian atau bersama-2 
sendiri lah salam rumah masuk apabila 


jami'an au asytata fa-idza dakhaltum buyūtan fasallimū `alā anfusikum 


yr LEP Z D y Y A r 
P . A A AN w > > v -. 
$ w . . W 
demi- suci/ diberi berkah Alloh sisi dari penghor- 
kianlah baik matan 


tahiyyatam min `indil lāhi mubārakatan thayyibah kadzālika 


(a) De "A x 2 y NI 22 4 A wA 
kalian agar ayat-ayat kepada Alloh menjelaskan 
61 berakal kalian kalian 


yubayyinul lāhu lakumul āyāti la`allakum ta`qilūn (61) 


y P > 
P Z7 SAA w Ka > s 7A ZA “a 
y . e S . 
bersa- mereka dan dan rasul- kepada (mereka)  orang-2 orang-orang sungguh 
manya berada apabila Nya Alloh beriman yang mukmin hanyalah 
Innamal mu“minūnal ladzina Amani billāhi warasūlihī wa-idza kānū ma`ahūŭ 
a A DL A Z Nr 


PC 2 
oA Es s > K A SAT Ye P X 
e o% >è . e ee a?” A > 
dpn gd a wE g p d oe A g 
(mereka) minta orang-2 sesung- mereka minta se- mereka pergi/ tidak berkumpul/ suatu atas 


izin kepada kamu yang guhnya izin kepadanya hingga meninggalkan pertemuan urusan 
‘alā amrin jami'il lam yadz-haba hatta yasta“dzinūh innal ladzīna yasta dzinGnaka 


1 
lar Ka 3 P sA ANA P — A 
155 A e |o . s 
mereka minta maka dan rasul- kepada (mereka) orang-2 mereka 
izin kepada kamu apabila Nya Alloh beriman yang itu 


ula-ikal ladzīna yu“minana billāhi warasūlih fa-idzasta“dzanūka 


A aE i Li a pa 


untuk dan mohon- di antara kalian kepada maka izin- keperluan karena 
mereka kan ampunan mereka kehendaki siapa kanlah mereka sebagian 
liba`dhi sya“nihim fa“dzal liman syi“ta minhum wastaghfir lahumul 
aae Sa Oa aaa a 
Cd 
jgu A a P SAR a D A 
Rasul seruan/ kalian jangan- Maha Maha Alloh sesung- Alloh 
panggilan jadikan lah 62 Penyayang Pengampun guhnya 


lah innal lāha ghafūrur rahim (62) Lā taj`alū du'a-ar rasūli 


61. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak 
(pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang 
sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan 
(bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri 
atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu- 
ibumu, dirumah saudara-saudara laki-lakimu, di 
rumah saudara perempuanmu, dirumah saudara 
laki-laki bapakmu, dirumah saudara perempuan 
bapakmu, dirumah saudara laki-laki ibumu, 
dirumah saudara perempuan ibumu, dirumah yang 
kamu miliki kunci rumah itu atau dirumah kawan- 
kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan 
bersama-sama mereka atau sendirian. Maka 
apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) 
rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi 
salam kepada (penghuninya yang berarti memberi 
salam) kepada dirimu sendiri, salam penghormatan 
yang ditetapkan dari sisi Alloh, yang diberi berkat 
lagi baik. Demikianlah Alloh menjelaskan ayat-ayat- 
Nya kepadamu, agar kamu memahami ayat-ayat- 
Nya itu. 

62. Sesungguhnya yang sebenar-benar orang 
mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada 
Alloh dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada 
bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan 
yang memerlukan pertemuan, mereka tidak 
meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin 
kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang 
meminta izin kepadamu (Muhammad), mereka 
itulah orang-orang yang beriman kepada Alloh dan 
rasul-Nya, maka apabila mereka meminta izin 
kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin 
kepada siapa yang kamu kehendaki di antara 
mereka, dan mohonkanlęlah ampunan untuk 
mereka kepada Alloh. Sesungguhnya Alloh Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 


63. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di 
antara kamu seperti panggilan sebagian kamu 
kepada sebagian (yang lain). Sesungguhnya Alloh 
telah mengetahui orang-orang yang berangsur- 
angsur pergi di antara kamu dengan berlindung 
(kepada kawannya), maka hendaklah orang-orang 
yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan 
ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. 

64. Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allohlah 
apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia 
mengetahui keadaan kamu sekarang. Dan 
(mengetahui pula) hari (ketika mereka) 
dikembalikan kepada-Nya, lalu diterangkan-Nya 
kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. 
Dan Alloh Maha Mengetahui segala sesuatu. 


PA . 
A y A P. & P 
2. Aw 2 2 27 Z 2 2 
L AN H J9 Un AN 
orang-2 Alloh menge- sesung- sebagian 


yang tahui guhnya yang lain 
bainakum kadu'a-i ba`dhikum ba`dhā qad ya`lamul lāhul ladzina 


sebagian 
kalian 


ECK „2 la 
D > 


seperti seru- 
an/panggilan 


Lad] 


di antara 
kalian 


r 1A r, F P 22 Cg A Isr 
~ y 27 A A Ai Pe SV >Ç ? P a 
Si ie ak Si BA ZU 
perintah- dari mereka orang-2 maka hendak- berlin- di antara (mereka) pergi 
Nya menyalahi yang lah takut dung kalian berangsur-angsur 
yatasallalana minkum liwādzā falyaħdzaril ladzina yukhālifūna `an amrihi 
à G YOki au gaa j iu gii d 
AW Di P A D MAR AR a o 
milik sesung- keta- yang azab menimpa atau fitnah/ akan menim- bah- 
Alloh guhnya huilah 63 pedih mereka cobaan pa mereka wa 


an tushibahum fitnatun au yushibahum `adzābun alim (63) Alā inna lillāhi 


Ë p Ar ar S5 Z > y Pd r > 
L Ae > 2 A P 1 

2 PR 2 Gd D a 
Ips ade mil U da I II g 
dan sekarang (keadaan) apa Dia me- sesung- dan 

hari kalian yang ngetahui guhnya bumi 


mā fis samawati wal-ardh qad ya`lamu mā antum `alaihi wayauma 


OR 
NYY og SS Pa 
se- 


Maha Me- 
64 ngetahui 


2AA a 


GG 
9 2 2 A 
dengan dan mereka dengan lalu Dia menerang- 
segala Alloh kerjakan apa kan kepada mereka 


yurja`ūna ilaihi fayunabbi-uhum bima `amilū wallahu bikulli syai-in `alim (64) 


suatu 


TA . A 
| 3 L 
langit di apa 
yang 
Pa 
Af 
> RA 
All a 
kepada- mereka di- 
Nya kembalikan 


